N » PN) 
| Vg Wahyu Raharjo 


» 


Pengantar oleh Darwin Silalahi 
(Presiden Direktur Shell Indonesia) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Apresiasi untuk 
Buat Apa SUKSES 
Kalau Nggak HAPPY 


“Bahagia memang tidak perlu dicari di mana-mana. Bahagia 
ada di sini ... di hati kita. Bahagia tidak jauh dari kita ... 
kecuali kita melihatnya dari kejauhan. Jadi, orang sering 
mendefinisikan kebahagiaan, dan mencari kebahagiaan 
dengan cara berbeda. Sama seperti mendefinisikan dan 
mencari sukses sebagai kunci kebahagiaan. Nah, buku ini 
menulis dengan jernih dan gamblang bagaimana membuat 


definisi sukses dan bagaimana mencari kebahagiaan.” 


— Agung Adiprasetyo 
CEO Kompas Gramedia 


“Anda ingin sukses?" Saya yakin, Anda semua akan men- 
jawab 'YA!' Tapi apakah Anda pernah membayangkan ketika 
Anda meraih kesuksesan, Anda malah tidak happy dengan 
keadaan Anda di saat itu? Buku Buat Apa Sukses Kalau 
Nggak Happy karya Wahyu Raharjo ini akan membuat Anda 
menyadari kesuksesan itu harus dibarengi dengan keadaan 
Anda yang gembira. Orang yang paling bahagia adalah 


orang yang tahu bagaimana cara menjadi versi terbaik dari 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Buat Apa SUKSES Kalau Nggak HAPPY 


diri mereka sendiri. Tetaplah berikan yang terbaik, karena 
jika Anda berani memberikan yang terbaik maka anugerah 
yang terbaik pun akan kembali kepada Anda. Baca buku ini, 
perjuangkan mimpi Anda, dan berkaryalah untuk negara 


kita tercinta. Indonesia, Pasti Bisa!” 


—Merry Riana 
Motivator Wanita No. 1 di Indonesia & Asia 


“Everyone is searching for Success and Happiness in one 
beautiful package. However even those who are considered 
lucky sometimes only have one without the other. This 
book certainly gives you a treasure to find both Success and 


Happiness.” 


— Darmadi Darmawangsa SMCEE, C.Eng 
Best Selling Co Author of Fight Like a Tiger Win Like a 
Champion (26th Edition) 


“Kita mengharapkan sukses dan bahagia merupakan dua 
hal yang dapat seiring dan sejalan. Namun kadang kala 
terjadi kondisi sukses atau bahagia. Buku ini mengajak 
kita untuk dapat mewujudkan sukses dan bahagia dalam 


berbagai kegiatan dan relasi sosial kita. Bekerja, berusaha, 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Apresiasi untuk Buat Apa SUKSES Kalau Nggak HAPPY 


dan berelasi dengan bahagia, bahagia dengan bekerja, 
berusaha, dan berelasi.” 


— Thomas Athanasius 


Finance Director PT Gramedia Asri Media 


“Buku ini sarat dengan inspirasi yang dapat membuat per- 
spektif hidup kita jauh lebih seimbang. Bukan hanya sekadar 
mengejar pencapaian sukses yang semu dan akhirnya 
mengorbankan banyak hal dan akhirnya tidak dapat 
menikmati kebahagiaan hidup yang sejati. Jika Anda ingin 
sukses sekaligus happy buku ini akan menjadi pencerahan 
Anda.” 


— Haryanto Kandani 


Achievement Motivator 


Versi Pdf Lengkalbnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Buat Apa 


SUKSES 


Kalau Nggak 


HAPPY 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta 


(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran 
hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana 
denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pen- 
cipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak 
ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggu- 
naan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara pa- 
ling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pen- 
Cipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak 
ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggu- 
naan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara pa- 
ling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling ba- 
nyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipi- 
dana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 


(empat miliar rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Buat Apa 


SUKSE 


Kalau Nggak 


NAPPY 


Wahyu Raharjo 


Kata Pengantar oleh Darwin Silalahi 
Presiden Direktur PT Shell Indonesia 


Penerbit PT Elex Media Komputindo 


Tg | 
NG, KOMPAS GRAMEDIA 


Versi Pdf Lengkafinya di ipusnas.com 


Buat Apa 


SUKSES 
Kalau Nggak 
HAPPY 
Oleh Wahyu Raharjo 
O 2015 Wahyu Raharjo 


Desain grafis: exfan e-mail: exfan@ymail.com 


Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang 
Diterbitkan pertama kali oleh 
Penerbit PT Elex Media Komputindo 
Kelompok Gramedia-Jakarta 


Anggota IKAPI, Jakarta 


715061919 
ISBN: 978-602-02-7387-7 


Self-Improvement 


Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian 
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 


Isi di luar tanggung jawab percetakan 


Versi Pdf LengkapnYh di ipusnas.com 


Daftar Isi 


Ucapan Terima Kasih xi 


Kata Pengantar oleh Darwin Silalahi, 


Presiden Direktur PT Shell Indonesia xili 


Buat Apa Baca Buku Ini? 1 
Ingat, Anda Berharga 6 
Secangkir Teh 12 
Menggenggam Pasir 21 


Si Kaya Bertambah Kaya 26 


Bahagia Itu Menikmati 32 

Transaksi Doa 36 

Investasi Batu Mulia 41 

KemalL)uan Anda Besar atau Kecil? 46 


Cinta yang Menggerakkan 53 
Daya Tahan Itu Nikmat 59 
Bagian Diri yang Baik 65 


Lepas Bebas 69 


Versi Pdf Lengkafnya di ipusnas.com 


Respons yang Menentukan 76 


Terjebak Masa Lalu 81 


Teman atau Uang 87 
Gunakan Mulut 91 
Tergantung Sinyal 95 


(Jangan) Minta Maaf 100 
Meraih Harta dengan Cinta 105 
Seni Marah 113 

Pemimpin 119 

Happy dan Produktif di Tempat Kerja 
Happy Bareng-Bareng 136 
Ketimuran yang Berkilau 140 
Istirahat bukan Diam 144 

Mari Berhitung 148 


Epilog: Tanda Tanya 151 


Referensi 152 


Tentang Penulis 153 


128 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ucapan Terima Kasih 


Puji Syukur kepada Allah penguasa alam semesta atas se- 


mua hal yang diberikan. 


Terima kasih kepada Mas Ogie, Mas Tommy, dan Pak Adi 
W. Gunawan yang menjadi media sehingga saya dapat 
mengikuti workshop Ouantum Life Transformation. Buku ini 
adalah satu dari sekian banyak hal baik yang saya peroleh 


setelah mengikuti event luar biasa itu. 


Terima kasih Mbak Paulin selaku editor yang sabar dan Bro 


Ricky yang membuat ilustrasi dalam buku ini. 


Terima kasih untuk pimpinan di tempat saya bekerja (Mbak 
Yola dan Mas Heri). Khususnya semua anggota tim Product 
Specialist. Kalian sudah menjadi tangan Tuhan untuk mem- 


bentuk saya menjadi lebih dewasa. 


Terakhir tapi spesial pakai telur dan kornet, untuk Bapak 
dan Ibu yang ber-action sehingga saya ada di dunia ini. 
Untuk mendiang Papa (yang selalu mendoakan) dan Mama 
yang selalu membantu banyak hal. Terutama untuk Sisca 
yang rela memutuskan mendampingi saya seumur hidup, 


Nara & Nuel yang mau menjadi anak kandung saya. 9 


Versi Pdf Lengkafinya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kata Pengantar 


AN ke adalah capaian impian atau cita-cita setiap orang. 
Sejak kecil, setiap kita dicerahkan dan didorong untuk 
meraihnya. Dalam banyak kesempatan, kita mendapatkan 
pencerahan dan dorongan meraih sukses dari orangtua, 
guru, masyarakat, serta media cetak dan elektronik. Sukses 
menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita, dan penentu 


pilihan setiap langkah kita. 


Pemahaman umum tentang sukses banyak dibentuk oleh 
bagaimana cerita sukses dibungkus atau disajikan di media 
cetak maupun elekronik, terutama di tabloid dan televisi. 
Sukses seolah menjadi identik dengan kekayaan, kepopu- 
leran, posisi atau jabatan, status sosial, dan lain-lain. Meraih 
sukses menjadi sejajar dan sebangun dengan meraih jabat- 
an, popularitas, uang, dan lain-lain. 


Akan tetapi, pencerahan yang lebih utuh tentang sukses 
tidak dengan mudah kita dapatkan. Lebih merupakan ke- 
beruntungan apabila orangtua atau guru mengajak kita ber- 
bicara tentang sukses yang seutuhnya. Kita juga cenderung 
tidak memberikan waktu yang cukup untuk bertanya pada 
diri sendiri: apakah arti sukses buat saya? Karenanya, ke- 
hadiran buku ini menjadi penting, tepat waktu dan sangat 


dibutuhkan untuk mengisi ruang pencerahan yang sangat 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Buat Apa SUKSES Kalau Nggak HAPPY 


sepi tentang arti sukses atau sukses yang membawa keba- 
hagiaan. 


Kita nyaman dengan sukses yang diidentikkan dengan ja- 
batan, kekayaan, kepopuleran—karena terasa sangat mu- 
dah dan ampuh membungkus kerapuhan diri kita: ego 
diri sendiri yang harus dipuaskan, kegelisahan yang harus 
ditenangkan dan rasa takut yang harus dihilangkan. Tan- 
pa kita sadari, kita dengan mudah masuk dalam penjara 
sukses dalam batasan seperti itu. Kita menjadi menutup 
diri terhadap dimensi lain dari sukses dan tidak lagi peka 
akan suara hati kita. Kita menjadi tidak mampu membuka 
diri dan menemukan purpose dan passion kita di dunia ini 
dan bagaimana kita bisa memberikan makna pada hidup 
kita. Kebutuhan membungkus kerapuhan diri menjadikan 
kita mudah tergoda untuk memilih jalan mudah dan ajaib 
meraih apa yang dipersepsikan publik sebagai sukses! Kita 
setiap saat bisa tergelincir untuk menghalalkan berbagai 


cara Untuk mencapainya. 


Buku ini mengajak pembaca untuk berhenti sejenak dan 
bertanya—apa arti sukses bagi saya? Sukses seperti apa 
yang memberikan kebahagiaan bagi saya dan makna atas 


hidup saya? 


Walau ditulis dengan bahasa populer disertai ragam cerita, 


proposisi utama buku ini didukung oleh berbagai riset terkait 


Versi Pdf LengkapnY di ipusnas.com 


Kata Pengantar 


terkini di bidang psikologi dan perilaku organisasi. Dari 
pengalaman sendiri, saya mengamati bahwa membangun 
fondasi, jalan, dan jembatan menuju sukses yang membawa 
kebahagiaan membutuhkan seseorang menemukan purpose 
dan passion dalam hidupnya, memiliki pemahaman yang 
jelas tentang arti sukses dalam hidupnya, memiliki kepekaan 
terhadap bisikan hatinya, nyaman dengan dan tidak harus 
bersembunyi di balik kerapuhan diri sendiri. Orang seperti 
ini akan mengukur sukses atas dampak atau perbedaan yang 
dia bisa kontribusikan dalam pekerjaannya, di keluarganya, 
dan di masyarakat lebih luas. Kebahagiaannya dibangun di 


atas pilar-pilar kehidupan sesama yang lebih baik. 


Untuk rekan saya Wahyu, selamat atas diterbitkannya 
buku ini. Semoga kehadiran buku ini menjadi sangat terasa 
mengisi ruang sepi, sunyi, "sukses yang membawa bahagia'. 
Kiranya berbagai pesan dan pembelajaran dari buku ini 
memberi inspirasi dan keberanian pada kita semua untuk 


hidup meraih sukses dan bahagia sekaligus. 
Selamat membaca dan belajar dari buku ini. 
Jakarta, 1 Agustus 2015 


Darwin Silalahi 
Presiden Direktur PT Shell Indonesia 


Penulis buku Life Story Not Job Title 


Versi Pdf Lengkanya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


buat Apa 
Baca Dua IntP 


PG nan di Brazil seorang narapidana dapat dikurangi 
masa penahanannya kalau mau baca buku. Berikut per- 
nyataan Andre Kehdi asal Sao Paulo, yang memimpin pro- 
yek sumbangan buku untuk penjara “Melalui program ini, 
seseorang akan meninggalkan penjara dengan visi yang 
lebih cerah untuk menghadapi dunia. Tanpa diragukan lagi, 
mereka (napi) akan menjadi orang yang lebih baik.” (www. 
mediaindonesia.com , 27 /6/ 2012) 


Jelas bahwa aturan itu dibuat dalam rangka membenahi 
urusan pengetahuan dan moral para narapidana melalui 
buku. 


Bayangkan kalau semua orang republik ini suka baca, pasti 
kita bisa terbang melesat dengan kecepatan tinggi. Bagi 
Anda yang sedang membaca buku ini, saya ucapkan terima 
kasih dan selamat karena mau menjadi bagian orang yang 
ingin negara ini lebih baik. 


Buku ini saya tulis supaya semakin banyak orang bisa mera- 
sakan kebahagiaan sesungguhnya. Katanya bahagia adalah 


hak, tapi nyatanya tidak semua orang bisa memperoleh 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Buat Apa SUKSES Kalau Nggak HAPPY 


haknya itu. Sering kali orang melihat atau merasa ke- 
bahagiaan ada di luar dirinya. Jika menganggap kebahagiaan 
ada di luar maka sampai kapan pun Anda tidak akan bisa 


bahagia. 


Begitu juga kesuksesan. Sukses dan bahagia itu adanya di 
dalam hati dan pikiran kita sendiri. Pada saat Anda memu- 
tuskan untuk bahagia dan sukses, saat itulah Anda menda- 
patkannya. Tapi kesuksesan yang saya maksud tidak selalu 


sama dengan banyak uang atau jabatan tinggi. 


Terkadang uang dan jabatan membutakan mata kita me- 
ngenai arti kebahagiaan sesungguhnya. Meskipun uang me- 
mang dibutuhkan untuk mendapat kehidupan layak, namun 
masih banyak hal yang harus diperjuangkan dalam hidup 


ini. 


Katanya sekarang ini zaman edan, yang tidak ikut edan 
akan terlindas. Ada benarnya pendapat itu kalau dilihat dari 
tingkah laku manusianya. Banyak hal yang tidak masuk akal. 
Salah satunya adalah dugaan korupsi dalam pengadaan 
Al-Our'an. Bahkan untuk memperbaiki moral aja sempat- 
sempatnya dikorupsi. Menurut K.H. Ma'ruf Amin (MUI) hal 
ini merupakan kerusakan moral yang parah. (sumber www. 
kompas.com—1/7/2012) Jangan-jangan kalau dijual tiket 


masuk surga juga bakal dikorupsi atau minimal ada calonya. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Buat Apa SUKSES Kalau Nggak HAPPY 


Perubahan gaya hidup juga jadi potret keedanan zaman. 
Dulu orang Indonesia dikenal sebagai orang ramah, tapi 
kok banyak kericuhan yang terjadi. Kericuhan itu tidak 
hanya terjadi di jalanan dalam bentuk tawuran atau pe- 
rang antarwarga. Kericuhan juga terjadi di tingkat para 
pemimpin, yang tak malu lagi mencerca orang lain di ruang 
publik. Belum lagi tindak kekerasan yang mulai biasa kita 


temukan dalam banyak pemberitaan media massa. 


Anda dan saya tidak harus ikut-ikutan edan. Gaya hidup 
tidak harus mewah atau sesuai tuntutan pergaulan. Anda 
hanya perlu melihat hal lain dan pasti kebahagiaan bisa 
Anda rasakan. Semoga buku ini membantu Anda menemu- 


kan kebahagiaan yang sebenarnya bersama orang lain. 


Merdeka!!! 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Life is all about Survival B) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ingat 
Anda cemara 


“Self-esteem is made up primarily of two things: 


feeling lovable and feeling capable.” 


—Jack Canfield 


H.v ini adalah pertama kali Pak Gun terpilih menjadi 
direktur di perusahaannya. Pada saat memberikan pidato 
awal tahun, ada seorang karyawan yang bertanya, “Pak, 
apakah tahun ini ada kenaikan gaji?” Pertanyaan ini disam- 
but tepuk tangan meriah oleh seluruh karyawan yang hadir 


dan suasana ruangan menjadi sangat gaduh. 


Pak Gun menjawab, “Kalian ini sebagai karyawan seharus- 
nya memiliki harga diri, bukan menjadi pengemis seperti 
ini!” Mendadak ruangan menjadi sangat sunyi. 


“Anda dan saya sama-sama karyawan. Dan sebagai karya- 
wan kita harus memiliki harga diri yang tinggi. Perusahaan 
membayar kita atas pekerjaan kita, bukan karena kita me- 


minta,” lanjut Pak Gun. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Buat Apa SUKSES Kalau Nggak HAPPY 


“Kita ini bernilai karena kontribusi yang diberikan kepada 
perusahaan. Jika Anda memang menganggap diri layak 
untuk dikasihani lebih baik mencari pekerjaan di tempat 


lain....” 


“Tapi saya yakin, kita semua memiliki sesuatu yang mem- 
buat kita layak untuk dihargai. Tidak hanya oleh perusahaan 
tetapi oleh orang-orang di sekitar kita. Tingkatkan itu dan 


nikmati kehidupan kalian,” Pak Gun menutup pidatonya. 


000 


Contoh di atas adalah gambaran tentang bagaimana 


manusia memandang dirinya sendiri. 


Bayangkan Anda adalah seorang pejabat yang memilki 
kewenangan besar untuk memutuskan suatu kontrak 
kerja sama. Setelah beberapa kali melakukan perbanding- 
an, ada salah satu perusahaan yang mendekati Anda dan 
mau memberikan sebuah mobil mewah asalkan proyek 
itu diberikan kepada mereka. Semua hal sudah diatur rapi 
sehingga tidak mungkin bisa diusut oleh pihak mana pun. 


Anda memutuskan mengambil tawaran itu. 


Atau jika sulit berimajinasi, ingat-ingat sebuah kejadian di 
mana Anda melakukan kecurangan, kebohongan, kejahatan 


kecil atau besar, dan lain sebagainya. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


